WikipediA 

Bahasa Konjo Pesisir 


Bahasa Konjo Pesisir adalah salah satu bahasa dari 
bahasa Melayu-Polinesia yang dituturkan di Sulawesi 
Selatan. Penuturnya adalah suku Konjo Pesisir, yang 
tinggal di kawasan pesisir, di sudut tenggara bagian 
selatan pulau Sulawesi. 

Bahasa Konjo dimasukkan ke dalam rumpun bahasa 
Makassar, dalam kelompok Sulawesi Selatan dari cabang 
Melayu-Polinesia rumpun bahasa Austronesia. 


Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Konjo Pesisir (http://www.ethno 
logue.com/show_language. asp?code=kjc) di 

Ethnologue 

■ Ethnologue: "Austronesian, Malayo-Polynesian, 

South Sulawesi, Makassar" (http://www.ethnolog 

ue.com/show_family.asp?subid=1496-16) 


dan bahsa konjo merupakan salah satu bahasa yang 

hampir mirip dengan bahasa makassar, dan orang - orang konjo merupakan pembuat kapal phinisi 


Bahasa Konjo Pesisir 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Sulawesi Selatan 

Rumpun bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ Sulawesi Selatan 

- Makassar 

■ Bahasa Konjo 

Pesisir 

Sistem 

penulisan 

Alfabet Latin 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

kjc 

ISO 639-3 

kjc 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Konjo_Pesisir&oldid=14286737" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 14.00. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

































